









































EDITORIAL


POLEMIEK


Terlebih dahoeloe dari pada
ini kita telah pernah memberi
pengertian tentang besar artinja
soeatoe soerat kabar ditengah2
soeatoe masjarakat.
Tetapi bila dipeladjari betoel
maka doenia journalistiek kita
oemoemnja disini masih soeka
mengetepikan maksoednja journa¬
tistiek jg maka soetji itoe.
Sekiranja diperhatikan segala
itoe, maka kita merasa amat sa¬
jang betoel !
Sajang .... tidak lain sebab
soedah begitoe lama pers kita
berdiri masih ada djoega dianta¬
ra kaoem wartawan jg berpenda¬
patan zijn eigen Ik tidak
lain
Ta' obahnja sewaktoe dizaman
hidjau, dimana setehgah warta¬
wan berpendapatan, dialah jg
djempol, dialah jg gagah dan
merasa dipoentjak meratjoe, seki¬
ranja menghantam persoon orang
lain dalam soerat kabarnja,
Dialah pemimpin atau warta¬
wan jg tjabang atas, sekiranja
ia saban hari soeka me-aan¬
val kollega's sediri.
Tetapi sebaliknja, mereka war¬
tawan atau pemimpin s. kabar
itoe meloepakan (neglect) arti
dan maksoed journalistiek.
Journaliek itoe boekan boeat
melepaskan hawa nafsoe sipemim¬
pinnja boekan oentoek memba¬
las sakit hati melainkan oentoek
oemoem, oentoek orang banjak.
Oleh sebab itoe sebeloemnja
bertjakaran (mekaar in de haren
vliegen) dalam s.k. itoe seharoes¬
nja dipikir lebih dahoeloe apa
jg akan mendjadi oedjoednja
bertoekar fikiran itoe.
Polemiek itoe haroes menoe¬
roet dasar dan tidak mesti me¬
njimpang dari garisannja
journalistiek.
Kita masih ingat, dengan me¬
ngambil tjonto s.s.k. jg ada di
Padang sadja beloem selang la¬
ma ini polemiek jg ditim¬
boelkan oleh ,dagblad Radio"
terhadap „S. Sumatra"
Djika kita tidak salah bron
asalnja polemiek itoe tersimpoel
di soal Minangkabauraad
ini.
Soal jg begitoe penting, soea¬
toe soal jg mesti mengenai oe¬
moem, didjadikan soal pole¬
miek, persoonlijk sampai
merembet2 prive dan roe¬
mah tangga orang.
jadi zakelijkheid dari
soal M.R. sendiri itoe hilang
lenjap.
Soal oemoeem didjadikan
soal persoon jg senantiasa
bertentangan betoel dengan asas2
dan dasar journalistiek
Polemlek antara doea s.k atau
wartawan tentoe tidak dapat di¬
singkiri sama sekali azal sadja
tetap tinggal pada garis zakelijk¬
heid dan tidak hantam kromo
sadja atau menoelis in de
geest van konkurensi.
Oleh sebab itoe, sekiranja se¬
orang wartawan itoe beloem bi¬
sa memisahkan zakelijkheid


dari persoonlijk atau dengan
langsoeng hendak membawa per¬
saingan kedoea peroesahaan itoe
maka sebaik2nja menghentikan
polimlek itoe bewust atau
onbewust mendjatoehkan peil
dan journalistiek kita itoe.
Dengan itoe soerat kabar jg di¬
katakan boeat oemoem djadi ter¬
balik, seperti kepalanja kebawah
dan ekornja keatas. Dengan per¬
kataan lain, s.k. itoe djadi tem¬
pat melepaskan nafsoe, dendaman
dari doea orang sadja.
Sangat bersalahan sakali, kalau
journalistiek itoe diertikan jg se¬
benar2nja jaitoe journal d'
information dan journal
d'opinion.
Dalam bahasa kita, bahwa jour¬
nalistiek itoe berarti pabrik pem¬
beri kabar dan fikiran.
Djaoeh benar berbedahnja dari
apa jg didjadikan, journalistiek
oleh kaoem wartawan tjinta po¬
lemiek hantam kromo sadja.
Djadi apakah kedjahatan jg
terloekis dalam polimiek jg dja¬
hat itoe?
Dan sekiranja sk. itoe boeat
melepaskan nafsoe sipengemoedi
atau boeat oemoem?
Biarlah beroelang2 kita kemoe¬
kakan ini !
Dengan tegas kita djawab, jour¬
nalistiek boeat oemoem dan ti¬
dak boeat doea wartawan jang
sama mengeloearkan rahsia ma¬
sing2
Soal polemiek seroepa itoe me¬
roesak geest pembatja jg sama
sekali tidak mempoenjai kepen¬
tingan dengan soal persoonlijk
orang lain. Sebab itoe boekan
perkara jg mengenai oemoem.
Jang lebih djahatnja lagi jai¬
toe polemiek itoe, memberi
suggestie pada para pemba¬
tja oentoek berpihak-pihak, mem¬
belah doea sidang pembatjanja
sendiri.
Para pembatja jg sedang sedar
soedah tentoe tidak soeka mem¬
batja perchabaran dimana sela¬
loe memboekakan belangnja orang
lain.
Dengan itoe siwartawan itoe
loepa, bahwa ia poen memboe¬
kakan topeng dan belang¬
nja sendiri poela.
Dengan itoe ia memboekakan
rahsia sendiri, hingga mana stof¬
felijne bronanja dan hingga
mana kesedaran sendiri.
Djaoeh berlainnja sekiranja s.
kabar itoe membela serta mem¬
pertahankan soeatoe principe atau
pendirian jg moengkin berbaha¬
gia dan bergoena boeat oemoem.
Kita tjela dengan keras seo¬
rang wartawan berpolemiek, lang¬
soeng atau tidak langsoeng goe¬
na meninggikan diri atau soepa¬
ja dipandang oleh mata poebliek
sebagi wartawan jg. berani.
Apabila masih ada wartawan
jg berarti bahwa ia tidak menoe¬
roeti poetaran zaman dengan me¬
roegikan pembatjanja sendiri.


Poen bila tersimpoel dalam
Polemiek itoe oempamanja seba¬
gai reklame diri sendiri atau rek¬
lame peroesahaan pengan ta' ada
beralasan atau menghina akan
Collega's jg lain, moengkin djoe¬
ga menimboelkan perasaan ben¬
tji didada poeblik terhadap pe¬
roesahan soerat kabar itoe sendi¬
ri. Wartawan jg soeka berpole¬
miek itoe sebenarnja meloepa¬
pakan kewadjiban tang¬
goengan djawabnja ter¬
hadap para pembatjanja sendiri
Adakalanja djoega polemiek
dalam hati jg hendak mendjatoeh¬
kan konkurensi dengan djalan
menchianat atau memboeroek2kan
orang lain.
Wartawan itoe semestinja be¬
bas dari penjakit chianat-tjimboe¬
roe dan bisa menghagai penda¬
patan dan kemadjoean orang
lain.
Wartawan itoe mesti bebas
dari penjakit tsb diatas.
Djika tidak, nistjaja wartawan
seroepa itoe meroesak oemoem.
Poeblik kita dan para pemba¬
tja sikabar diwaktoe ini berada
dalam zaman kesadaraan dan
keinsjafan jg senantiasa toeroet
menjaring soerat kabar
apa hendak mereka membatja¬
nja.


KOTA TENGAH,
Salman wartakan.
LAKI2 JANG KEDJAM
Kemaren hari Raboe djam
6 pagi. telah terdjadi satoe dra¬
ma jang mengerikan di Kp.
djambak, K. tengah. Seorang la¬
ki2 nama Korek jg baroe beroe¬
moer x 20 th. telah memboenoeh
istrinja nama Saoenah.
Saoenah [istri korek], menda¬
pat loeka2 besar pada moeka¬
nja, dekat moeloet, dan kepada
bahagian belakang, jang mana ka¬
rena hebatnja loeka2 itoe, Saoe¬
nah jang malang telah mengem¬
boeskan nafasnja ditengah per¬
djalanan, ketika diangkoet ke Mi¬
liter Hospitaal. Menoeroet ka¬
bar jang lajak dipertjaja, adalah
Saoenah telah berboeat tjoerang
pada laki2 lain, jang menerbit¬
kan amarahnja Korek.
Apa benar kabar ini, wallahoe¬
alam, Korek dan Soenah baroe
2 boelan berbaoer, Korek mema¬
rang istrinja dengan lading ta¬
djam ketika istrinja sedang men¬
tjoetji.
Sekarang Korek telah berada
dalam tangan jang berwadjib.
DIGILING AUTO.
Kemaren hari Raboe djoega di
Tabing pada aimpang ke Bad¬
plaat L. Mintoeroen. telah teagi¬
ling seorang anab pertempoeau
poean jang beroemoer 7 th.
Seboeah auto jang datang dari
L. Aloeng hendak ke Padang, de¬
kat station telah melanggar anak
tsb, hingga sikorban terpelanfing
1/2 M djaoehnja kedalam ban¬
dar dan mendapat loeka jang he¬
bat djoega pada keningnja Ass.
emang serta Mentri politi dan
commissaris telah datang boeat
memeriksa kedjadian jang hebat
itoe. Sikorban telah dibawah ke


Militer Hospitaal sebentar itoe
djoega. Haroes diterangkan bah¬
wa anak jg tergiling itoe, anak
sekolah jang hendak pergi kese¬
kolah jang terletak diseberang
djalan.
Soedah 2 dramatis terdladi pa¬
da hari ini di Kt. Tengnah, ten¬
toe si chaufter ta' loepoet dari
gandjarannja.
Pemilihan Minangkaban Raad.
Hari ini telah diadakan pemi¬
lihan oentoek candidaten Minang
kabau Raad, ialah delapan orang
seperti jang tertoelis dibawah ini
1. St. Mansoer gep. Demang
2. St. Ali Akbar gew. lid Wees
kamer.
3. Boerhanoedin hoofdredacteur
Sinar Sumatra.
4. Basir Dt Boengsoe kepala Ne¬
garitnan XX.
5. St. Ahmad gemeente Padang
6. Mahjoedin Dt. Radjo Sampono
Nill. Mij.
7. Salih Maradjo Diradjo Gep
Demang
8. Dt. Maradjo Besar kepala ne¬
gari Koto Tengah
Poekoel doea petang hari ini.
diadakan pemilihan boeat onder
afd. Padang oleh 130 kiesman¬
nen, jaitoe seorang dari delapan
candidaten ini.
Siapa nanti jg terpilih oentoek
anggota Minangkabauraad, kita
dari Perki mengoetjapkan sela¬
mat atas kedoedoekan ini, dan
berharap soepaja nanti dapat be¬
kerdja bersama oentoek kepenti¬
ngan Rakjat Minangkabau oe¬
moemnja.
RAPAT COMMISSIE KOLO¬
NISATIE.
Commissie Kolonisatie telah me¬
ngadakan persidangan, boeat men¬
dapat keterangan tentang pembi¬
tjaraannja Krtesfeld. berhoeboeng
dengan daerah kolonisatie di
Nieuw-Kuinea, dari mana toean
terseboet baroesan kembali dari
perdjalanan pemeriksaan disana.
CONGRES B.B. AMBTENAAR
EUROPA.
Pada tanggal 17 Mei dan hari
hari berikoetnja, sedari soedah
begitoe lama, perkoempoelan BB
ambtenaren Europa di Indonesia
akan bercongres boeat pertama ka¬
li pada mana akan berhadir 160
orang BB ambtenaar Europa.
Pokok pembitjaraan jang teroe¬
tama adalan tentang kolonisatie
landbouw boemipoetera di Bui¬
tengemesieu dan kemoedian di¬
adskan vergadering entoek mem¬
bitjarakan roemah tangga.
Lebih djaeeh agenda dihiasi
dengun pertemoean pettemoean
peralatan dao sebagai penoe¬
toep makan makan.
Pemboekaan congres Ini akan
dihadiri oleh G.G.
Ratoe Farida dari
Egypte hamil.
Menoeroet berita Koningin Fari¬
da, di doega pada permoelaan
boelan November akan melahir¬
kan seorang ketoeroenan.




















































































































